PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 


PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 
Jalan Ahmad Yani Timur Gang IV No. 7 Telepon (0355) 321813 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66218 


PENGUMUMAN 
Nomor : 800/ 1777 /46.02/2022 
TENTANG 
UJI PUBLIK PENDATAAN TENAGA NON ASN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Tindak 
Lanjut Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, masing- 
masing instansi mengumumkan hasil pendataan Tenaga Non ASN melalui portal 
resmi instansi untuk mendapatkan umpan balik masyarakat. Bersama ini 
disampaikan informasi sebagai berikut : 

1. Data Tenaga Non ASN sebagaimana daftar terlampir merupakan Tenaga Non ASN 
yang pada saat ini masih aktif bekerja sampai dengan pendataan Tenaga Non 
ASN ini dilaksanakan, dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, sebagaimana surat 
terlampir. 

2.Seluruh Tenaga Non ASN di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat 
mengkonfirmasi hasil pendataan Tenaga Non ASN paling lambat tanggal 12 
Oktober 2022 : 

a. Bagi Non ASN yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan Non 
ASN 2022 dapat mengajukan aduan pada link 
helpdesk.bkn.go.id/ nonasn/ nonasn. tidak terdaftar kemudian menyampaikan 
bukti atau Nomor Tiket Aduan BKN beserta dokumen pendukung ke email : 
nonasntulungagung@gmail.com dengan menyebutkan identitas nama, asal 
unit kerja, isi tanggapan atau informasi sanggahan serta melampirkan scan 
KTP. 

b. Bagi yang setelah uji publik mendapati Non ASN yang seharusnya tidak 
terdaftar pada pendataan Non ASN 2022 dapat mengajukan aduan pada link : 
helpdesk.bkn.go.id/ nonasn/ aduan nonasn kemudian menyampaikan bukti 
atau Nomor Tiket Aduan BKN beserta dokumen pendukung ke email : 
nonasntulungagung@gmail.com dengan menyebutkan identitas nama, asal 
unit kerja, isi tanggapan atau informasi sanggahan serta melampirkan scan 
KTP. 

3. Informasi uji publik akan diinventarisir dan diolah, selanjutnya pengolahan data 
informasi hasil uji publik menjadi kewenangan mutlak Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung. 

4. Data tenaga Non ASN merupakan tanggung jawab masing-masing tenaga Non 
ASN dan Kepala Perangkat Daerah / Kepala Unit Kerja. Apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya data tenaga Non ASN yang tidak benar maka akan 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Hasil pendataan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu : 


- Tenaga Honorer THK-2 : 25 orang 
- Tenaga Non ASN : 5.819 orang « 


Jumlah L..oWW.. 1 5.844 orang 


Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 


Tulungagung, 6 Oktober 2022 
KEPALA. BADAN KEPEGAWAIAN 


: EeOa02 199003 1 006 


